Tes Sumatif 
Berikut ini merupakan pengertian dari pendidikan umum, yaitu... 


pendidikan yang diarahkan pada kesiapan penerapan keahlian yang lebih umum 

pendidikan yang dapat mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja dalam 
bidang tertentu 

pendidikan dasar dan pengalaman di perguruan tinggi, yang meliputi 
pengetahuan, keterampilan prilaku dan nilai-nilai yang didapatkan dari setiap materi 


pelajaran 
Correct answer 
Benar, Pendidikan umum adalah pendidikan dasar dan pengalaman di perguruan tinggi, 
yang meliputi pengetahuan, keterampilan prilaku dan nilai-nilai yang didapatkan dari 
setiap materi pelajaran 


pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan 


Di bawah ini termasuk ke dalam kawasan pendidikan nilai, kecuali... 


moral 


budaya 
Correct answer 
Benar, budaya adalah hasil karya cipta dan karsa manusia 


norma 
nilai 
Mengembangkan kesadaran mahasiswa dalam menguasai pengetahuan 


tentang keanekaragaman dan kesederajatan manusia sebagai individu dan 
makhluk social dalam kehidupan bermasyarakat adalah tujuan mata kuliah .... 


Ilmu Sosial dan Budaya Dasar 
Correct answer 
benar, mengembangkan kesadaran mahasiswa dalam menguasai pengetahuan tentang 
keanekaragaman dan kesederajatan manusia sebagai individu dan makhluk social 
dalam kehidupan bermasyarakat adalah tujuan mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya 
Dasar 


Ilmu Budaya Dasar 
Ilmu Alamiah Dasar 
Ilmu Sosial Dasar 


Menjadikan mahasiswa sebagai ilmuwan yang profesional, yakni yang berpikir 
kritis, kreatif, sistemik dan ilmiah, berwawasan luas, etis, serta memiliki 


kepekaan dan empati terhadap solusi pemecahan masalah sosial dan budaya 
secara arif adalah.... 


tujuan mata kuliah ISBD 


kompetensi dasar ISBD 
Corr ec t answer 
Jawaban Anda benar 


visi mata kuliah ISBD 
misi mata kuliah ISBD 


budaya dengan berpegang pada data yang otentik adalah.... 


comprehension 
application 
knowledge 


Analysis 
Correct answer. 
benar, sistem yang digunakan dalam mengevaluasi hasil pembelajaran ISBD 
disesuaikan dengan metode dan teknik pembelajaran yang diterapkan, salah satunya 
adalah Analysis, untuk mengukur kemampuan kritis mahasiswa dalam melakukan 
analisis fenomena sosial budaya dengan berpegang pada data yang otentik. 


Persamaan ciri-ciri manusia dengan mahluk non manusia yang berasal dari 
suku primat adalah... 


memiliki kemampuan untuk belajar dari pengalaman 
Correct answer. 
benar, memiliki kemampuan untuk belajar dari pengalaman adalah persamaan ciri 
manusia dengan mahluk non manusia 


mampu menciptkan budaya dan peradaban 
dapat berinteraksi secara langsung dan tidak langsung 
memiliki pertumbuhan yang cepat dan anak tergantung pada induk 


Kebudayaan perlu dipahami secara luas, menurut Koenjaraningrat 
kebudayaan memiliki 3 wujud, yaitu... 


pola fikir, aktivitas, dan sistem sosial 
gagasan, aktivitas, dan artefak 


kumpulan ide, aktivitas dan hasil karya 
Correct answer 
benar, tiga wujud kebudayaan menurut Koenjaraningrat adalah kumpulan ide, aktivitas 
dan hasil karya 


sistem sosial, nilai budaya, dan gagasan 


Mempelajari berbagai konsep multikulturalisme, relativisme budaya, dan Hak 
Azazi Manusia diperlukan untuk .... 


memahami dan menyikapi keragaman budaya 
Correct answer 
benar, mempelajari berbagai konsep multikulturalisme, relativisme budaya, dan Hak 
Azazi Manusia diperlukan untuk memahami dan menyikapi keragaman budaya 


upaya menekan keragaman budaya 
memaksakan budaya minoritas 
menghilangkan sama sekali perbedaan budaya 


Amir sangat menyukai pertunjukan wayang kulit. Kesukaan Amir ini 
menunjukkan bahwa ia adalah penikmat budaya... 


nasional 


tinggi 
Correct answer 
benar, wayang kulit bukan bagian budaya tinggi 
tradisional 


populer 


Seorang mahasiswa sedang melakukan observasi terhadap suku Batak, ia 
menggunakan cara pandangnya sendiri untuk menilai budaya Batak. Cara 
pandang mahasiswa tersebut bertentangan dengan... 


asimilasi 

hak asasi manusia 

relativisme budaya 
Correct answer. 
benar, mahasiswa yang menilai budaya suku batak berdasarkan sudut pandangnya 
sendiri termasuk ke dalam pertentangan relativisme budaya, dimana relativisme budaya 
adalah prinsip bahwa kepercayaan dan aktivitas setiap orang harus dipahami menurut 
budaya orang itu sendiri 


enkulturasi 


Di bawah ini adalah pernyataan yang benar tentang evolusi, kecuali... 


berubah dan berkembang secara alami, tanpa rencana atau dengan kehendak 
tertentu 
proses perubahan dan perkembangan yang berjalan secara cepat 
Correct answer 


benar, proses perubahan dan perkembangan yang berjalan secara cepat adalah arti 
dari revolusi 


proses perubahan dan perkembangan yang berjalan secara perlahan 
pernah digunakan pertama kali dalam penelitian ilmiah modern tentang The 
Origin of Speicies 


Unsur-unsur kebudayaan yang ada dalam suatu peradaban memiliki 
karakteristik... 


yang menonjol adalah unsur religi 


hanya beberapa unsur kebudayaan yang kualitas dan karakter tertentu 
Correct answer 
benar, di dalam unsur kebudayaan yang ada dalam peradaban tertentu memiliki 
beberapa unsur kebudayaan yang kualitas dan karakter tertentu 


setiap unsur kebudayaan memiliki kualitas dan karakter tertentu 
jumlahnya sepuluh unsur 


Berikut ini merupakan karakteristik globalisasi, kecuali .... 


ditandai oleh perubahan yang bersifat linear dan multilinear 
Correct answer 
benar, karakteristik globalisasi tidak selalu ke arah linear dan multilinear 


terjadi di bidang politik, ekonomi dan budaya 
berpengaruh terhadap pola hidup masyarakat 
saling tergantungnya masyarakat dunia 


Transisi dari keadaan yang tradisional ke modern melalui... 


proses modernisasi 


munculnya kebudayaan massa dan pusat industrialisasi 
Correct answer 
benar, transisi dari keadaan yang tradisional ke modern salah satunya terjadi dengan 
munculnya kebudayaan massa dan pusat industrialisasi 

terjadinya perang dingin 

tertutupnya sistem stratifikasi 


Di bawah ini adalah bentuk krisis multidimensional yang terjadi pada masa 
reformasi di Indonesia, kecuali... 


idealisme 

Corr ec t answer 

benar, idealisme bukan termasuk ke dalam krisis multidimensional reformasi 
materialisme 


pragmatisme 


oppurtunisme 


Koenjaraningrat melihat kepribadian manusia sebagai susunan... 


kecemasan 
id, ego dan super ego 
akal dan jiwa 
Correct answer 


benar, kepribadian menurut Koentjaraningrat (1996) adalah susunan unsur-unsur akal 
dan jiwa yang menentukan tingkah laku atau tindakan seorang individu (yang berada 
pada setiap individu) 

insting 
Horton & Hunt (1993) mengemukakan berbagai faktor yang mempengaruhi 
kepribadian manusia yaitu, kecuali... 


mimpi 
Correct answer 
benar, mimpi adalah gambaran dalam benak yang tercipta saat manusia tidur dan 
bukan merupakan kepribadian manusia 


lingkungan fisik 
warisan biologis 
pengalaman kelompok 


Keterampilan sosial bagi manusia dapat berperan sebagai... 


identitas dan status sosial 
alat legitimasi diri 
membuat peradaban yang besar 


menciptakan dan menjalankan norma sosial 
Correct answer 
benar, keterampilan sosial bagi manusia dapat berperan menciptakan dan menjalankan 
norma sosial 


Dalam struktur sosial, terdapat dua konsep utama, yaitu...KB 2 


status dan peran 
Correct answer. 
benar, status dan peran adalah konsep utama struktur sosial 


hak dan kewajiban 
pemimpin dan rakyat 
miskin dan kaya 


Tindakan yang terjadi antara dua orang atau lebih yang saling menentukan 
arah, tujuan dan cara tindakan kedua belah pihak, disebut... 


sosial force 
fakta sosial 


interaksi sosial 
Correct answer 
benar, interaksi sosial merupakan tindakan yang terjadi antara dua orang atau lebih 
yang saling menentukan arah, tujuan dan cara tindakan kedua belah pihak 


tindakan sosial 


Idiologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan, yang mencakup 
perbedaan-perbedaan individual dan perbedaan budaya disebut... 


monokultur 
majemuk 


multikultural 
Correct answer 
benar, multikultural merupakan idiologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan, 
yang mencakup perbedaan-perbedaan individual dan perbedaan budaya 


pluralisme 


Menurut Bhikhu Parekh, multikulturalisme adalah .... 


bukan sebuah doktrin politik maupun teori filsafat tentang manusia dan dunianya 


melainkan sebuah perspektif tentang kehidupan manusia. 
Correct answer. 
benar, menurut Bhikhu Parekh, multikulturalisme adalah perspektif tentang kehidupan 
manusia. 


Interaksi yang ada dalam berbagai struktur kegiatan kehidupan manusia, baik itu 
kehidupan sosial, ekonomi, politik dan berbagai kegiatan lainnya dalam masyarakat 
yang bersangkutan. 

acuan keyakinan untuk terwujudnya pluralisme budaya, dan terutama 
memperjuangkan kesamaan hak berbagai golongan minoritas baik secara hukum 
maupun secara sosial. 

kebudayaan, dalam konteks ini harus dipandang sebagai pedoman bagi 
kehidupan manusia 


Latar belakang terbentuknya masyarakat multikultural dapat disebabkan oleh, 
kecuali... 


perbedaan iklim 


masyarakat homogen 
Correct answer. 
benar, konsep masyarakat homogen tidak mengakui keberadaan masyarakat 
multikultural 

keadaan wilayah 


keadaan topografi 


Perhatikan beberapa kegiatan dalam masyarakat di bawah ini. KB 2 di suatu 
desa masyarakat hidup rukun dab=n harmonis meskipun berbeda keyakinan 
masyarakat Hindu di Bali membolehkan warga muslim untuk melaksanakan 
ibadah shalat Jumat di hari raya Nyepi, di sebuah desa yang masyarakatnya 
berbeda keyakinan, pemilihan kepala desa dilakukan dengan cara 
musyawarah untuk menentukan pimpinan dari kalangan agama tertentu 
dalam sebuah acara adat di desa Pangaringan Kebumen, jika tokoh ummat 
muslim sedang berhalangan maka dibolehkan tokoh dari agama kristen untuk 
memimpin doa. Dari kegiatan tersebut, yang termasuk wujud masyarakat 
multikultural ditunjukkan oleh nomor... 


1, 3, dan 4 
1, 2, dan 3 
1, 2, dan 4 
Correct answer. 
benar, nomor 1, 2, dan 4 merupakan wujud masyarakat multikultural 


2, 3, dan 4 


Pada pelaksanaan kerja bakti dikompleks perumahan, para warga naan kerja 
bakti dikompleks perumahan, para warga yang memiliki latar belakang ras, 
etnis, profesi dan agama berbaur dan kerja sama dalam menciptakan 
lingkungan yang sehat dan bersih. Hal ini mereka lakukan untuk menjalin 
kerja sama dan saling membantu dalam menyelesaikan masalah yang 
dihadapi. Berdasarkan ilustrasi diatas, pentingnya tindakan menjunjung sikap 
multikultural adalah... 


adanya persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan universal 


menjunjung tinggi sikap toleransi dalam kehidupan bersama 
Correct answer 
benar, menjunjung tinggi sikap toleransi dalam kehidupan bersama adalah sikap 
masyarakat mkultikultural 

kesempatan yang seimbang dalam berbagai kehidupan 


adanya sikap tertutup dengan golongan yang berbeda 


Sebuah idiologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan, yang 
mencakup perbedaan perbedaan individual dan perbedaan secara budaya, 
disebut... 


rasialisme 
Correct answer 
benar, rasialisme merupakan sebuah idiologi yang mengakui dan mengagungkan 
perbedaan, yang mencakup perbedaan-perbedaan individual dan perbedaan secara 
budaya 


multikulturalisme 
positivisme 
pluralisme 


faktor-faktor yang menyebabkan seseorang tidak bermoral adalah, kecuali... 
modul 6 


hukum yang berlaku terlalu ringan 
Correct answer. 
benar, hukum yang berlaku terlalu ringan belum tentu menyebabkan seseorang tidak 
bermoral 


transformasi pendidikan moral tidak dimbagi oleh pendidik yang bermoral 
kurangnya bimbingan tentang moral 
pengajaran tentang moral yang terlambat 


hubungan etika dengan moral adalah... 


etika adalah norma dan moral adalah sikapnya 
Correct answer. 
benar, hubungan etika dengan moral adalah etika adalah norma dan moral adalah 
sikapnya 

etika dan moral merupakan perbuatan atau tingkah laku 

etika merupakan adat istiadat dan moral adalah aturannya 


etika adalah aturan dan moral adalah buah atau hasilnya 


Nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau 
suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya, disebut... 


tradisi 


etika 
Correct answer 
benar, nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu 
kelompok dalam mengatur tingkah lakunya, disebut etika 


tata aturan 


etos 


Dasar kebiasaan asas timbal balik, sedangkan dasar hukum adalah 
pelembagaan berganda. Yang dimaksud pelembagaan berganda adalah... 
KB2 


hak asasi dan tata aturan 
hak dan hak asasi manusia 


hak dan kewajiban 
Correct answer 
benar, hak dan kewajiban adalah arti dari pelembagaan berganda 


kewajiban dan tata aturan 


Sistem hukum di dalam masyarakat maju, umumnya memiliki ciri antara lain... 


kepastian hukum 
Correct answer 
benar, Kepastian hukum merupakan salah satu ciri dari sistem hukum negara maju 


intervensi politik 
kepentingan pemilik modal 
campur tangan agama 


Saat memasuki era post industri sekarang ini, informasi dan kemajuan 
teknologi berkembang dengan cepat. Tidak hanya di bidang teknologi saja, 
tetapi manusia dan masyarakat ikut mengalami perkembangan dan menjadi 
masyarakat modern. Menurut Max Weber masyarakat modern memiliki ciri-ciri 
berikut ini, kecuali.... 


berfikir rasional 
berfikir sekuler 


berfikir irasional 
Correct answer. 
benar, berfikir irasional bukan merupakan Ciri masyarakat modern menurut Max Weber 


orientasi jauh ke depan 


Perubahan pada peradaban manusia purba dapat terlihat dari hal-hal berikut 
ini, kecuali... 


Bentuk fisik 
Correct answer 
benar, bentuk fisik bukan merupakan bentuk perubahan peradaban manusia purba 


Sistem mata pencaharian 


Teknologi 
Organisasi sosial 


Saat ini industri Indonesia masih sebatas memanfaatkan teknologi dari luar. 
Dalam jangka panjang, kecenderungan itu akan berdampak negatif dan 
menyulitkan. Seharusnya industri di tanah air dan ilmu pengetahuan dan 
teknologi (IPTEK) harus berkembang ke arah yang sama. Perkembangan 
IPTEK dan industri dapat....KB2 


mengurangi ketergantungan bahan impor 
Correct answer 
Jawaban anda benar! 


meminimalis penggunaan tenaga manusia 
mendorong penggunaan alat canggih 
meningkatkan pendapatan masyarakat 


teknologi yang dikembangkan manusia selalu berhubungan dengan tingkat 
peradaban manusia penciptanya, sebagai contoh pada masyarakat agraris 
yang dikembangkannya antara lain adalah teknologi... 


pembibitan 
Correct answer. 
benar, teknologi pembibitan diperlukan dalam masyarakat agraris 


pengolahan sampah 
pemintalan 
penghijauan 


Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang juga menjadi landasan dalam 
menghadapi majunya IPTEK dan globalisasi, dengan demikian maka 
kedudukan pancasila adalah.. 


alat yang digunakan menolak apapun yang datang dari bangsa asing 
dasar dalam berpikir, bersikap dan bertindak terkait pengaruh IPTEK dan 


globalisasi 
Correct answer. 
benar, dalam hal kemajuan IPTEK, kedudukan pancasila sangat diperlukan sebagai 
dasar dalam berpikir, bersikap dan bertindak terkait pengaruh IPTEK dan globalisasi 


simbol dan idiologi negara 
dasar dari pembangunan nasional Indonesia dan dasar dari perkembangan 
ekonomi di Indonesia 


Banyaknya manusia yang menderita akibat virus pandemi Covid 19 
menunjukkan bahwa pada hakikatnya manusia dalam kaitannya dengan 
lingkungan adalah sebagai... 


objek lingkungan 
Correct answer 
benar, virus pandemi Covid 19 menunjukkan bahwa pada hakikatnya manusia adalah 
objek lingkungan 


korban 
subjek lingkungan 
mahluk sosial 


manusia disebut mahluk unik dikarenakan... 


manusia lain dari pada mahluk ciptaan Tuhan 
manusia sering kali berprilaku unik 


manusia memiliki akal, mampu berfikir dengan akal budi dan pengetahuaannya 
Correct answer 
benar, manusia disebut unik karena manusia memiliki akal, mampu berfikir dengan akal 
budi dan pengetahuaannya 


manusia memiliki kemampuan untuk menguasai dan melestarikan alam 


berikut ini adalah faktor utama yang dapat menyebabkan terjadinya 
perubahan sosial budaya, kecuali... 


wabah penyakit 
Correct answer. 
benar, wabah penyakit bukan merupakan faktor perubahan sosial 


perubahan penduduk 
konflik 
perubahan dan perkembangan ide 


Pemerintah berencana melaksanakan sosialisasi tentang bahaya narkoba di 
sebuah lokalisasi. Sebelum melaksanakan sosialisasi, pemerintah meminta 
bantuan para sosiolog untuk menyediakan data-data tentang karakteristik 
masyarakat, permasalahan dan kebutuhan masyarakat di lokalisasi tersebut. 
Berdasarkan pernyataan tersebut, ISBD berfungsi....kb2 


mengevaluasi kebijakan sebelumnya 
memecahkan masalah sosial 

merencanakan kebijakan bersama pemerintah 
sebagai sarana penelitian untuk pemerintah 


Correct answer 
benar, kedudukan ISBD berfungsi sebagai sebagai sarana penelitian untuk pemerintah 


